
BUPATI SIAK 

PROVINSI RIAU 




PERATURAN BUPATI SIAK 
NOMOR 08 TAHUN 2016 

TENTANG 


PFRUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 19 TAHUN 2015 
TEmA^GFEDOMA^ PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGHULU SERENTAK 


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 


BUPATI SIAK, 


Menimbang 


a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) 
Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2Jib 
tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, 
Pelantikan dan Pemberhentian Penghulu, maka untuk 
mengoptimalkan Pemilihan Penghulu dilaksanakan secara 
serentak dilakukan satu kali atau dapat secara bergelom ang, 


b bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Siak 
Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pemilihan Penghulu Serentak perlu disempurnakan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 
19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan 
Penghulu Serentak; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten 
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten 
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan 
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, 
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, 
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota 
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4880); 


2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 




3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung 
(Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 1); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI SIAK NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN 
PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGHULU SERENTAK. 

Pasal I 


Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 19 Tahun 2015 tentang 

Pe 0 ^“ Pemilihan Penghulu Serentak (Berita Daerah Kabupaten 
ak Tahun 2015 Nomor 19) sehingga berbunyi sebagai berikut: 


Pasal 4 


1 . 


Pelaksanaan pemilihan penghulu serentak pada tahun 2015 
Kecamatan dan 39 Kampung yaitu ; 

a. Kecamatan Siak 
- Kampung Tumang. 


diikuti oleh 13 


b. Kecamatan Sungai Apit 

- Kampung Teluk Lanus; 

- Kampung Lalang; 

- Kampung Sungai Kayu Ara; dan 

- Kampung Teluk Batil. 


c. Kecamatan Minas 

- Kampung Minas Timur; dan 

- Kampung Rantau Bertuah. 

d. Kecamatan Kandis 

- Kampung Belutu; 

- Kampung Kandis; dan 

- Kampung Sam-sam. 

e. Kecamatan Sungai Mandau 

- Kampung Muara Kelantan; 

- Kampung Olak; 

- Kampung Muara Bungkal; 

- Kampung Lubuk Umbut; dan 

- Kampung Bencah Umbai. 

f. Kecamatan Koto Gasib 

- Kampung Sengkemang; dan 
Kampung Rantau Panjang; 

g. Kecamatan Tualang 

- Kampung Tualang; 

- Kampung Meredan; 

- Kampung Meredan Barat; 

- Kampung Pinang Sebatang; 

- Kampung Perawang Barat; dan 

- Kampung Pinang Sebatang Barat. 

h. Kecamatan Bunga Raya 

- Kampung Bunga Raya; 

- Kampung Jati baru; 

- Kampung Jaya Pura; 

- Kampung Kemuning Muda; 

- Kampung Temusai; 

- Kampung Langsat Permai; dan 

- Kampung Tuah Indrapura. 

i. Kecamatan Dayun 

- Kampung Banjar Seminai; dan 

- Kampung Sialang Sakti. 

j. Kecamatan Kerinci Kanan 

- Kampung Kumbara Utama; 

- Kampung Seminai. 

k. Kecamatan Sabak Auh 

- Kampung Sungai Tengah; 

- Kampung Belading; dan 

- Kampung Laksamana. 


1. Kecamatan Mempura 

- Kampung Merempan Hilir. 

m. Kecamatan Lubuk dalam 

- Kampung Sri Gading. 


( 2 ) 


Pelaksaan pemilihan penghulu serentak Pada Tahun 
Kecamatan dan 33 Kampung yaitu : 


2017 diikuti oleh 13 


a. Kecamatan Siak 

- Kampung Langkai. 

b. Kecamatan Sungai Apit 

- Kampung Tanjung Kuras; 
Kampung Kayu Ara Permai; dan 

- Kampung Rawa Mekar Jaya. 

c. Kecamatan Kandis 

Kampung Sungai Gondang; 

- Kampung Pencing Bekulo; dan 
Kampung Jambai Makmur. 


d. Kecamatan Sungai Mandau 

- Kampung Sungai Selodang; 

- Kampung Tasik Betung; dan 

- Kampung Teluk Lancang. 

e. Kecamatan Koto Gasib 

- Kampung Buatan I; 

- Kampung Sri Gemilang; 

- Kampung Empang Pandan; dan 

- Kampung Tasik Seminai. 

f. Kecamatan Tualang 

Kampung Pinang Sebatang Timur; dan 

- Kampung Tualang Timur 


g. Kecamatan Bunga Raya 

- Kampung Dayang Suri; dan 

- Kampung Suak Merambai. 

h. Kecamatan Dayun 

Kampung Teluk Merbau. 

i. Kecamatan Kerinci Kanan 

- Kerinci Kiri; 

- Kampung Simpang Perak Jaya; dan 

- Kampung Bukit Agung. 

j. Kecamatan Sabak Auh 

Kampung Sabak Permai; 

- Kampung Bandar Sungai; 

- Kampung Selat Guntung; dan 

- Kampung Bandar Pedada. 

k. Kecamatan Mempura 

Kampung Teluk Merempan. 

l. Kecamatan Lubuk Dalam 

- Kampung Sialang Palas. 

m. Kecamatan Pusako 

Kampung Sungai Berbari; 

- Kampung Benayah; 

Kampung Pebadaran; 

- Kampung Perincit; dan 

- Kampung Sungai Limau. 


( 3 ) 


Pelaksanaan pemilihan penghulu serentak pada tahun 2020 diikuti 
Kecamatan dan 42 Kampung yaitu : 


oleh 10 


a. Kecamatan Siak 

- Kampung Rawang Air Putih; 

- Kampung Suak Lanjut; 

- Kampung Buantan Besar; dan 

- Kampung Merempan Hulu. 

b. Kecamatan Sungai Apit 

- Kampung Bunsur; 

- Kampung Parit I/II; 

- Kampung Mengkapan; 

- Kampung Sungai Rawa; 

- Kampung Harapan; dan 

- Kampung Teluk Mesjid. 

c. Kecamatan Koto Gasib 

- Kampung Pangkalan Pisang; 

- Kampung Teluk Rimba; 

- Kampung Keranji Guguh; dan 

- Kampung Buatan II. 

d. Kecamatan Bunga Raya 

Kampung Buantan Lestari. 

e. Kecamatan Dayun 

- Kampung Dayun; 

- Kampung Merangkai; 

- Kampung Lubuk Tilan; 

- Kampung Berumbung Baru; 
Kampung Pangkalan Makmur; 

- Kampung Buana Makmur; 

- Kampung Suka Mulya; dan 

- Kampung Sawit Permai. 

f. Kecamatan Kerinci Kanan 

- Kampung Buana Bhakti; 

- Kampung Bukit Harapan; 

- Kampung Buatan Baru; 

- Kampung Gabung Makmur; 

- Kampung Delima Jaya; 

- Kampung Kerinci Kanan; dan 

- Kampung Jati Mulya. 

i. Kecamatan Sabak Auh 

- Kampung Rempak. 

l. Kecamatan Mempura 

- Kampung Koto Ringin; 

- Kampung Paluh; 

- Kampung Benteng Hulu; dan 

- Kampung Benteng Hilir. 

m. Kecamatan Lubuk Dalam 

- Kampung Sialang Baru; 

- Kampung Empang Baru; 

- Kampung Rawang Kao; 

- Kampung Lubuk Dalam; dan 

- Kampung Rawang Kao Barat. 

n. Kecamatan Pusako 

- Kampung Dosan; dan 

- Kampung Dusun Pusaka. 


Pasal II 


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak. 


Bupati 


Ditetapkan di Siak Sri Indrapura 
pada tanggal 30 Desember 2016 


4 


BUPATI SIAK, 



^ SYAMSUAR 



Diundangkan di Siak Sri Indrapura 
pada tanggal 30 Desember 2016 


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK, 


Drs. H. T. 



IAMZAH 


Pembina tf^Tma Madya 
NIP. 19600125 198903 1 004 


BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 NOMOR 



